Prolog 


Tahun 2025 adalah tahun dimana hampir semua tempat 
memiliki teknologi yang membantu pekerjaan manusia. 


Di masa ini banyak hal yang berkembang seperti 
kendaraan,tempat tinggal dan terutama game.Di masa ini 
terdapat game yang sangat terkenal yaitu game 
ROBOMONSTER yaitu game dimana kita dapat bertarung di 
dunia nyata dengan patner kita 


Namun game ini sebenarnya adalah game yang bertujuan 
untuk mencari para anak anak terpilih untuk 
menyelamatkan dunia 


KKK 


*terima kasih telah membaca yah guys. 
ikuti terus cerita ROBOMONSTER guys agar cerita ini 
berkembang* 


Chapter 1 Pertemuan dengan Patner 


"hoammm" 

hai namaku haru ak adalah seorang siswa SMP kelas 
2.aku tinggal bersama Ibu dan Kakek ku aku 
sebenarnya juga memiliki ayah tetapi ayah ku 
menghilang sejak ak umur 5 tahun. 


"Pagi Kakek Ibu" 

"oh pagi Haru" ini ibuku Diana dia adalah ibu yang 
baik dan penyayang 

"pagi haru. kau lambat sekali bangun Haru." dan ini kakek 
ku Rakashi dia sedikit tegas sih tapi dia tetap 
seorang kakek yang penyayang 


"Maaf kek aku tadi terlambat bangun'"'sambil menggaruk 
kepalanya 


"baiklah sekarang ayo makan dan pergi kesekolah Haru'"' 
"baik bu" 

setelah makan 

"Kakek Ibu aku pergi dulu ya" 

"hati hati dijalan Haru" 

uok" 


Tiba tiba dari gudang rumah Haru memancarkan sinar yang 
menyilaukan 


"emmm" 
"hei apa itu yang ada di dalam gudang ya'' 


berjalan menuju gudang 


saat di gudang haru menemukan sebuah kotak ia pun 
membukanya 


" hem apa ini ya" 

"Waw ini kan Robomonster, kartu,dan gelang nya. aku tidak 
percaya ada benda ini di dalam gudang.Robomonster ini 
bertipe apa ya"' 


Saat itu haru pun membaca kartunya dan 
"Waw jadi ini bertipe Naga Fighter ya Keren" 


setelah itu haru pun pergi ke 
sekolah dengan menggunakan bus 


"saat di sekolah Arro dan Shiori pasti tidak percaya". 
sambil tersenyum 


Saat disekolah 
Teeeet 
Didalam Kelas Arro dan Shiori sedang bertanding 


"aaaaa aku kalah lagi padahal aku dan Lion telah 
mengerahkan seluruh kemampuan ku''Arro yang terlihat 
kecewa 


"Tidak apa apa Arro kau pasti dapat mengalahkan ku lain 
kali''Shiori yang berusaha membangkitkan semangat 
Arro 


"Baiklah aku pasti dapat mengalahkan mu lain kali 
Shiori'"Arro yang semangatkan kembali lagi dan 
tersenyum 


"Huh sampai juga''Haru yang baru saja tiba dikelas 


"Oh pagi Haru''Ucap Arro dan Shiori 


"Arro Shiori lihat ini'Sambil menunjukkan patnernya 
Dragon 


"Wah Haru akhirnya kau memiliki Robomonster ya''Arro 
yang terlihat senang 


"Wah selamat ya Haru' Ucap Shiori dengan senyumnya 


'"Robomonster mu bertipe apa Haru'' Shiori penasaran 


"dia bertipe Dragon Fighter.Kalau kalian Robomonster kalian 
bertipe apa" 


"Kalau aku bertipe Lion Shooter"Arro menjelaskan 
miliknya 


"Kalau aku sih bertipe Archery Phoenix" Shiori 
menjelaskannya dengan tersenyum 


"Baiklah Kalau begitu ayo kita bertanding Haru" 
"Baiklah ayo" 


"Hei nanti saja saat istirahat saat ini Guru sudah mau masuk 
kelas loh" 


"oh iya" Ucap Haru dan Arro bersamaan sambil sedikit 
tertawa 


Waktu istirahat 


Haru ,Shiori ,Arro dan teman teman Shiori pun 
makan siang 


"emmmm"Haru dan Arro pun makan dengan sangat 
cepat agar dapat bertanding Robomonster 


"Hei kalian berdua kalau kalian makan secepat itu nanti 
bisa tersedak loh'"'Shiori yang sedikit Khawatir 


"ehmmmm uhuk uhuk"Haru dan Arro yang tersedak 


"Ini Air Nya''Shiori yang memberikan air kepada Haru 
dan Arro 


"hemmm ahhh" Ucap Haru dan Arro 
"Baiklah ayo'Haru yang mulai bersemangat 
"Ok" 


"Battle Robomon...''Haru dan Arro yang menghentikan 
battle nya karna mendengar seorang siswa memaksa 
siswa lain untuk bertanding denganya 


"Hey kalian ayo bertanding dengan ku Kalau kalian kalah 
kalian harus memberikan Patner kalian.Ayo apa kalian tidak 
ada yang berani'"Ucap siswa tersebut dengan sangat 
sombong 


"Hei siapa dia.apa kalian mengenalnya'Haru yang 
merasa penasaran 


"Dia adalang pemain Robomonster terkuat di sekolah kita 
tapi dia sangat sombong dan suka merebut patner mereka 
yang kalah bertanding dengannya' Shiori yang 
menjelaskannya pada Haru 


"Siapa namanya Shiori" 


"Kalau tidak salah namanya adalah Ceiver"' 


"jadi begitu'"' 

Haru mulai mendekati Ceiver 

"Hey Ceiver ayo Bertanding" Haru menantang Ceiver 
"Siapa kau bocah" 


"aku Haru ayo battle dan jika kau kalah kau harus berhenti 
mengganggu siswa siswa disini" Haru yang sangat 
semangat untuk bertanding 


"Kau serius Haru dia itu pemain terhebat di sekolah kita" 
Shiori yang mulai khawatir kepada Haru 


"Tidak apa apa aku pasti menang tenang saja Shiori" Haru 
yang berusaha menyakinkan Shiori dengan 
senyuman 


"Baiklah aku percaya padamu Haru" Shiori yang percaya 
pada Haru dengan tersenyum juga 


"Hahahaha baiklah ayo kita bertanding bocah dan jika aku 
menang Patner mu akan menjadi milik ku" Ceiver dengan 
sombongnya ia menerima tantangan Haru 


"Baiklah" Haru yang sangat yakin dengan Patner nya 
"Ayo mulai" 


"Battle ROBOMONSTER'' Ucap Haru dan Ceiver dengan 
bersamaan sambil menunjuk kan patnernya masing 
masing 


kakak 


“Sampai sini dulu ceritanya ya ikuti terus cerita Haru 
dan teman teman nya agar tidak ketinggalan aksi 


mereka dan jangan lupa memvoting cerita ini ya 
guys agar cerita ini terus berkembang* 


*Robomonster update setiap hari JUM'AT dan SENIN 
ya guys* 


*semoga kalian menikmati nya* 


Chapter 2Meraunglah Blaze Dragon 


Tiba tiba sebuah shield membesar dan mengelilingi 
Haru dan Ceiver 


Haru dan Ceiver pun melemparkan patner mereka 
dan saat itu pula gelang Robomonster membesar 


"Transformation card active" Haru dan Ceiver 
meletakkan kartu kedalam gelang Robomonster 
mereka 


"Meraunglah Blaze Dragon" Saat itulah Dragon milik 
Haru membesar dan berubah bentuk 


"Warggghhh"' 


"Tebas dia Shadow Wolf"Wolf milik Ceiver juga 
membesar dan berubah bentuk 


"arghhhh" 
"Bagaimana bocah apa kau Takut" 


"aku tidak takut.ayo Blaze Dragon'"' 
"Fire ball" 


"Wolf. Shadow ball" 


kedua bola api dan bola bayangan itu saling 
menghantam 


"Duarr'' 


"Boleh juga kau bocah" 
"Shadow claw'' 


Wolf membentuk sebuah cakar bayangan di Tangan 
nya dan menyerang Dragon dengan itu 


"arghhh"Dragon terkena serangan Shadow Wolf 


"Kalau begitu balas dia" 

"Dragon Claw" 

Dragon membalas dengan serangan cakaran api 
naga 


"arghhhh" 


"Wolf" 
"argh shadow claw'' 


"Balas dengan Dragon claw'' 


Terjadi pertarungan yang sengit antara Blaze Dragon dan 
Shadow Wolf 


"Tchhhhh' Dragon dan Wolf saling beradu Cakar 
"Fire ball" 

"Shadow shield" 

"Duaarrrr"' 


Perisai Shadow hancur dan bola api tersebut 
mengenai Wolf 

"cihhhhh wolf bite" 

"warghhh'wolf menyerang dragon dengan gigitan 


"arghhhh"' 

"blaze dragon kau tidak papa" 

"Fire wings' sayap dragon menjadi berapi 
"serang dia dragon" 


"hindari sayapnya dengan shadow claw wolf'' 
"duuuuuuaaaaarrrr'' 


serangan dragon dan wolf sama kuat sehingga 
membuat mereka berdua terpental 


"arghhhhhh" 
"tidak kusangka ada orang yang sekuat diriku disini" 
"tapi jangan meremehkan ku Shadow clone'' 


Wolf mengandakan dirinya menjadi 10 dan 
mengelilingi dragon 


"hati hati Haru itu serangan terkuat miliknya' Shiori mulai 
khawatir 


"ya baiklah Shiori" 

"lihat ini bocah Shadow claw" 
"Hindari itu dengan Dragon claw" 
"tchhhinggggggg"' 
"Arghhhhhhhhhhhh"' 


Dragon terlempar karna tidak dapat menghindari 
semua serangan wolf 


Haru bingung dan berbicara di dalam hati 

"Bagaimana sekarang apa yang harus aku lakukan''Haru 
menjadi cemas dan mencari cara untuk mengalahkan 
wolf 


tiba tiba dragon menatap Haru 
"kenapa dia menatap ku.apa dia mempercayai ku" 


Haru pun tersenyum dan mulai bersemangat kembali 


"baiklah ayo Dragon'' 
"Fire charge" 


Tubuh Dragon mulai terlapisi api dan menyembuhkan 
lukanya 


"Jadi kau belum menyerah ya bocah'' 
"baiklah kalau begitu Wolf Shadow ball" 


Wolf dan clone nya membuat bola hitam dan mulai 
menembak Dragon 


"Aku tidak akan menyerah" 
"Tornado Flame'' 


Dragon menghempaskan sayap nya yang 
mengeluarkan pusaran api dan melempar semua 
bola hitam 

"apa dia menghempaskan semuanya" 

"bukan hanya itu Dragon Fire ball bertubi tubi" 
"Arghhhhhh"' 


Dragon mengenai wolf dan semua bayangan nya 


"Kau hebat Haru kau pasti menang" Arro menyemangati 
Haru 


'"Kau.mengapa kau tidak menyerah saja bocah" 


"Aku tidak akan menyerah karna aku percaya pada patner 
ku dan seluruh teman teman ku" 


"arghhh kau benar benar membuatku marah Haru kalau 
begitu wolf shadow clone'' 
"akan ku akhiri ini wolf fokus kan seluruh energi mu dan 
buatlah Big Shadow ball" 


Wolf memfokuskan seluruh energi nya dan energi 
duplikat Shadownya dan membuat bola hitam besar 


"Kalau begitu Dragon Blaze Charge" 


Sama seperti Fire Charge Dragon kembali 
memfokuskan energi nya namun kali ini lebih kuat 


"Hancurkan dia Wolf" 
"Serang dia Dragon" 


Wolf pun melemparkan Shadow ball nya dan Dragon 
menghantamnya 


"heharghhhhhhh'"Teriak Haru dan Ceiver 
"Maju Blaze Dragon'"' 


Dragon terus menghantam bola hitam tersebut dan 
berhasil menembus nya 


"apa tidak mungkin" 
"akan ku akhiri ini Dragon Claw" 
"arghhhh" 


Dragon berhasil mengenai Wolf dan memenangkan 
pertarungan itu 


'"'haahahah''Haru merasa sedikit lelah 


"Wah hebat sekali kau menang Haru"Arro memuji 
kemenangan Haru 


"Tentu saja aku pasti menang kan 


"Syukurlah kau menang Haru'' Shiori merasa khawatir 
sejak pertandingan dimulai 


"Maaf membuat mu khawatir Shiori tapi aku menang 
bukan" Haru tersenyum kepada Shiori 


"Kalau begitu selamat ya Haru"Shiori membalas 
senyuman Haru 


Haru berjalan mendekati Ceiver yang terduduk dan 
murung 


"Pertandingan yang bagus ayo bertanding lagi lain kali 
Ceiver" Haru tersenyum dan mendekatkan tangan nya 
untuk membantu Ceiver yang masih murung 


Ceiver mengabaikan tangan Haru dan berdiri 

"Aku tidak membutuhkan bantuan mu'"' 

"heh ternyata di sekolah ini ada orang yang lebih hebat dari 
ku ya. aku pasti akan mengalahkan mu lain kali Haru" 


"Baiklah aku juga menantikan itu Ceiver" 


Haru dan Ceiver pun mengakhiri battle mereka 
dengan berjabat tangan 


'"Teeeeeetttttttttt'' 


"Hei jam istirahat telah selesai sekarang ayo kita kembali ke 
Kelas'Haru mengajak Arro dan Shiori untuk kembali 
ke kelas 


"ayo" Arro dan Shiori pun mengikutinya 


Setelah sekian lama pun akhirnya sekolah berakhir 
dan mereka pun pulang kerumah 


"hehhh hari ini sangat melelahkan ya'Haru sedikit 
menggerutu 


"iya kau benar Haru" Arro menyetujuinya 


"mungkin kalian hanya lelah karena bermain 
Robomonster' Shiori menggurui mereka sambil 
tersenyum 


"mungkin ya"Haru dan Arro tertawa 


"oh ya aku lupa aku harus ke kota untuk membeli sesuatu 
jadi kalian berdua pulang saja Haru Shiori'"Arro 
meninggalkan mereka sambil berlari kearah kota 


"tapi Arro" 


"tidak papa Shiori pasti barang yang akan dibelinya sangat 
penting jadi ayo kita pulang saja'"' 


'"'ba..baiklah"' 


Haru dan Shiori pun pulang kerumah mereka tapi 
diperjalanan 


"kau kenapa Shiori.apa kau mencemaskan soal tadi" 
"maksud mu Haru" 
"Maksud ku battle ku dan Ceiver tadi" 


"Sebenarnya aku memang mencemaskan mu karna kau 
terlalu semberono dalam mengambil keputusan" 


"Tidak papa Shiori aku baik baik saja'' 

"lagi pula jika ada seorang seperti itu aku tidak bisa diam 
saja bukan" 

"Jadi percaya saja padaku ya Shiori"Haru tersenyum 
untuk menenangkan Shiori 


"ya aku percaya padamu tapi kau jangan terlalu semberono 
ya Haru" Shiori membalas senyuman Haru 


"oke" 

"yah sepertinya kita berpisah disini.kalau begitu dah 
Shiori''Haru melambaikan tangan nya sambil 
tersenyum 


"baiklah dah Haru'"Shiori juga melambaikan tangan 
nya kepada Haru 


Setelah beberapa lama Haru pun sampai dirumah 
"Kakek Ibu aku pulang" 

"oh kau sudah pulang Haru''Ibu Haru menyapa nya 
"selamat datang Haru' Kakek Haru menyapa nya 


"Kalau begitu ayo makan siang Haru" Ibu Haru 
mengajaknya makan siang 


"Baiklah bu" 
Di meja makan mereka semua berkumpul 


"oh ya Ibu Kakek terima kasih karna membelikan ku 
Robomonster ya'"' 


"Hah apa maksud mu Haru''Ibu Haru merasa bingung 


"maksud ku ini"Haru mengambil Dragon dari tas 
miliknya 


"Itu bukan kah itu" 


"Aku sangat senang Kakek dan Ibu memberikan ku 
Robomonster.Terima kasih kakek Ibu'"' 


"Tapi Haru" 


"Tidak papa Diana dia kelihatannya sangat senang jadi 
biarkan saja "Kakek menghentikan Ibu yang ingin 
mengatakan kebenaran kepada Haru 


"baiklah" Ibu menyetujui saran Kakek 


"baiklah aku sudah kenyang kek bu.sekarang waktunya 
belajar'"Haru selesai makan dan langsung pergi 
menuju kamarnya 


Sesampai nya di kamar Haru langsung berbaring dan 
melihat Dragon 


"Andai saja kau bisa bocara Dragon.Pasti kita bisa saling 
bercerita'' 
'"hehhhh" 


kk 
*Sampai sini dulu ya guys jangan lupa untuk 
mengikuti dan memvoting cerita ini ya" 


*semoga kalian menikmatinya* 


Chapter 3Si Jenius Ren 


Kita Flashback ke cerita Kakek dan ibu Haru dulu ya 
guys 


*flashback on* 


Setelah Haru pergi ke kamar Kakek dan Ibu pun 
berbicara 


"mengapa ayah menghentikan ku tadi'' 


"apa kau tidak melihat wajah Haru Diana.Dia terlihat sangat 
senang bukan" 


"Tapi ayah tau bukan itu adalah" 
"ya aku tau.itu adalah ciptaan ayah Haru ciptaan Haruto" 


"jadi mengapa ayah membiarkan Haru tidak mengetahui 
nya" 


"Kita biarkan saja dahulu suatu saat dia pasti akan 
mengetahui yang sebenarnya" 


"Baiklah aku akan mempercayai ayah''Sambil melihat ke 
arah tangga menuju kamar Haru 


“Flashback off 

"Kakek Ibu aku pergi dulu" 

"Hati hati Haru''Ibu menjawab Haru 
uya" 


Haru pun berlari menuju Pemberhentian bus 


"Pagi Arro Shiori'' Sapa Haru saat melihat Shiori dan 
Arro 


"Oh pagi Haru" Sapa Shiori dan Arro 
Bus pun sampai dan mereka bertiga pun menaikinya 


"oh ya bagaimana Haru apakah kau akan bertanding 
dengan ku hari ini"Arro mengajak kembali Haru battle 
karna kemarin mereka tidak jadi battle 


"Tentu saja aku pasti menerima tantangan mu Arro''Haru 
menerima tantangan Arro 


"Kalian ini benar benar suka Robomonster ya''Shiori 
tersenyum kepada mereka 


"Tentu saja'' Haru dan Arro pun tersenyum 


"Oh ya apa kalian telah dengar beritanya bahwa kita dapat 
mengaktifkan Robomonster walaupun kita sedang tidak 
Battle''Arro menjelaskan beritanya 


"Benarkah bagaimana caranya Arro'Haru sangat 
penasaran 


"Kalau tidak salah kita harua memasukan sebuah memory 
kedalam gelang kita bukan Arro'Shiori menjelaskannya 
kepada Haru 


"Benarkah lalu di mana kita bisa mendapatkan memory 
nya" 


"Di Stadium Robomonster kota kita ada''Arro menjelaskan 
nya 


"Tempat apa itu Arro" 


"Itu adalah tempat di mana kau dapat bertanding dengan 
para Pemain Robomonster di kota ini" 


"Kalau begitu ayo kita kesana setelah pulang sekolah'"' 


"Oke ayo kita battle di sana juga Haru''Arro menantang 
Haru untuk battle 


"tentu pasti akan ku terima tantangan mu Arro'' 
"Kau akan ikut juga kan Shiori" 


"Baiklah aku akan ikut dengan kalian"Shiori menerima 
ajakan Haru 


Mereka pun sampai disekolah dan langsung menuju 
kelas 


"Baiklah setelah sekolah ayo kita pergi ke Stadium 
Robomonster'' Haru sangat bersemangat 


"Tapi sekarang ayo kita ke kelas dulu" Shiori 
mengingatkan Haru 


"Baiklah ayo" 
Mereka pun berjalan ke kelas. 


Saat sampai di kelas ada orang yang berdiri di depan 
kelas 


"Kau Haru bukan" Ucap anak itu dengan menunjuk kan 
tangan nya kepada Haru 


"Ya aku Haru dan siapa kau kenapa kau mencari ku" 
"Aku Ren siswa paling Jenius di sekolah ini" 


"Jadi ada perlu apa kau dengan ku'"' 


"Aku datang ke sini untuk menantang mu Battle'' 
"Kenapa" 


"Kemarin kau kata orang orang berhasil mengalahkan 
Ceiver bukan sekarang aku ingin melihat seberapa kuat diri 
mu'' 


"Baiklah kalau begitu akan ku ladeni" Haru menerima 
tantangan Ren sambil mengangkat Dragon 


"Tapi bukan sekarang" 
"eeeh jadi kapan" 


"Kita akan bertanding nanti setelah pulang sekolah di 
Stadium Robomonster kota ini" 


"Baiklah aku akan ke sana" 


"Kalau begitu aku pergi dulu" Ucap Ren sambil menuju 
kelas nya 


" heh Kau mengambil keputusan dengan semberono lagi 
Haru' Shiori terlihat sedikit kesal 


"Maaf maaf Shiori tapi aku pasti akan berhati hati jadi 
jangan cemberut lagi ya Shiori" Haru sedikit tertawa 
karna Shiori terlihat sedikit cemberut 


"Baiklah tapi sekarang ayo kita masuk kelas dulu guru 
sebentar lagi masuk" 


Setelah kelas selesai dan waktunya pulang 


"Sekarang ayo kita menuju Stadium Robomonster'' Haru 
terlihat sangat bersemangat 


"Ayo"'Arro juga terlihat bersemangat 


"hei apa kau sudah tau di mana tempatnya Haru''Shiori 
bertanya kepada Haru 


"sudah kuduga ini tempatnya dia cukup dekat dari sini ayo 
kita pergi''Shiori menuntun jalan nya 


"Sepertinya dia masih sedikit kesal baiklah setelah battle 
dengan Ren aku akan meminta maaf pada nya"Haru 
berkata di dalam hati 


Mereka pun sampai di Stadium Robomonster 
"Wah tempat ini sangat besar" Haru sangat terkejut 


"Tentu saja pasti tempat ini besar sekrang ayo kita masuk 
dan mencari Ren'"'Arro pun masuk bersama yang lain 
nya 


"Wah didalam sini lebih keren lagi''Haru sangat takjub 


"ha itu dia Ren"Haru melihat Ren di dekat sebuah 
papan pengumuman 


"Akhirnya kau datang sekarang ayo kita battle''Ren pun 
mengajak Haru ke 
tempat battle 


"Shori lihat lah battle ku ini ya"Haru menoleh dan 
tersenyum kepada Shiori 


"baiklah aku akan mendukung mu''Shiori menanggapi 
Haru 


"Sekarang perlihatkan lah kemampuan mu Haru'Ren 
menantang Haru 


"Baiklah akan ku perlihatkan kemampuan ku'"' 


"Battle Robomonster''Ucap Haru dan Ren bersama 
Sambil melemparkan Robomonster mereka 


"Transformation card active''Haru dan Ren memasuk kan 
kartu kedalam gelang mereka 


"Meraunglah Blaze Dragon" 
"Tunjuk kan Keagungan mu Mystical Owl" 


"Waw Robomonster mu tipe Magic keren" 
"Tapi aku tidak akan kalah Dragon Fire ball" 


"Owl Msytic ball"Owl membentuk bola sihir berwarna 
biru 


Duarrrr 

"Sekarang Dragon Claw" 
"Metal wings" 
Thccinggg 


"Kau cukup hebat ya Haru" 

"Tapi tidak cukup hebat untuk mengalahkan ku" 

"Owl Myctical burst"Sebuah cahaya biru mengelilingi 
Owl dan menyerang Dragon dengan itu 


"Dragon Fire burst'' 


Api Dragon dan Cahaya Owl saling menyerang dan 
sama kuat 


"Sekarng Dragon Punch'' Dragon membentuk api Naga 
di tangan nya 


"Owl Mirror''Sebuah cermin mengalangi serangan 
Dragon 


"Apa yang terjadi" Haru terkejut dengan apa yang 
terjadi 


"Mirror adalah sebuah Shield yang tidak dapat di tembus 
kau tidak akan dapat menyerang nya''Ren menjelaskan 
nya dengan sedikit sombong 
"Owl Quick Attack"'Owl menjadi sangat cepat dan 
menyerang langsung Dragon 


Wargghhhhh 
"Dia benar benar cepat"' 


"Haru kau baik baik saja''Shiori mulai khawatir dengan 
Haru 


"Ya aku baik baik saja tenang saja Shiori'' 


"Jangan menyerah Haru kalahkan dia''Arro 
menyemangati Haru 


"Tentu saja'' 


"Owl Phsyhic"Owl mengangkat bebatuan sekitarnya 
dan menghalangi pandangan Dragon 
"Quick Attack" 


" halangi dia Dragon Claw" 
Tiba tiba sebuah batu menghalangi Cakar Dragon 


"Jadi batu itu dapat menjadi pertahanannya'"' 
"Arggghhhh'"' Dragon diserang habis habisan oleh Owl 


"Kalau begitu Dragon terbang ke atas lalu gunakan Blaze 
Charge'' 


"Apa yang ingin kau lakukan hah" 
"Kau lihat saja ini Ren serang langsung dia Dragon" 


Dragon langsung menyerang Owl tanpa 
memerdulikan batunya 


Arrrrrghhhhhh 


"Jadi dengan serangan itu dia dapat menghancurkan batu 
batu itu ya" 

"Sepertinya kita harus mengakhiri ini" 

"Owl Magic Strom'Owl membuat aura mistik yang 
berputar dengan cepat dan tajam 


"Kalau begitu kita akhiri ini juga" 

"Dragon Aura naga'"Tubuh Dragon dikelilingi Api dan 
Dragon melepaskannya 

Duarrr 

Serangan Dragon dan Owl saling menghantam 
"Hargggggghhhhhh' Teriak Haru dan Ren 

"Kalahkan dia Haru'Teriak Shiori dan Arro 

Arghhhhh 


kaa 


“Sampai sini dulu ya guys ikuti terus cerita 
Robomonster dan jangan lupa untuk memvoting 
cerita ini ya* 


Chapter 4Bangkitlah kekuatan Vampire 
Arrrghhhh 
Owl terkena Aura naga milik Dragon dan terpental 


"Owl" 
"kau telah berjuang dengan baik Owl'Owl kembali 
menjadi Robomomster berukuran kecil 


"Hah hah''Haru terlihat lelah 
"Kau hebat Haru''Arro berteriak 


"Tentu saja bukan aku tidak akan kalah'Haru 
mengatakannya sambil tersenyum 


Ren mendekati Haru 
"Kau memang hebat Haru''Ren mengangkat tangannya 


"Kau dan Owl juga pasangan yang hebat''Haru 
mengatakannya sambil melakukan tos dengan Ren 


"Ya kalau begitu apa aku bisa menjadi teman mu" 
"eehh" 


"Ya aku ingin menjadi lebih kuat lagi dengan cara melihat 
battle battle mu'"' 
"Jadi apa aku bisa menjadi teman mu" 


"Ya tentu kenapa tidak" 
"Kalau begitu sekarang kita adalah teman bukan'' 


"Ya tentu saja'"' 


Mereka berdua pun tersenyum sambil berjabat 
tangan 


"Oh ya mengapa kau tidak kenalan dengan Arro dulu ada 
hal yang harus ku urus"Haru pun meninggalkan Ren 
dan pergi ketempat Shiori 


"Shiori ikut aku sebentar" Haru menggenggam tangan 
Shiori dan langsung pergi 


"Tapi kita akan kemana Haru''Shiori sedikit terkejut 
karena Haru tiba tiba menggenggam tangan nya 


"Aku ingin bicara sedikit dengan mu"' 


Haru dan Shiori pun pergi keluar Stadium 
Haru pergi ketempat Ice cream 


"Hei Shiori kau mau pesan apa'Haru bertanya pada 
Shiori 


"bukan kah kau bilang tadi kita akan bicara''Shiori merasa 
sedikit bingung 


"Sudah lah pesan saja'' 
"Baiklah kalau begitu aku pesan Ice Cream Vanilla" 
"Baiklah aku pesan coklat ya'' 


Mereka pun mendapatkan pesanan mereka lalu pergi 
dan duduk dekat stadium 


"Shiori'' 
Ya" 


"Maaf karna sering tidak mendengarkan mu" 


"hmm" 

"Ya tidak apa apa'"' 

"Kau tau Haru saat kau bertanding kau telihat senang dan 
gembira" 


"Tentu saja karna saat aku bertanding aku merasa dapat 
bersatu dengan Dragon dan itu membuatku merasa senang" 


"Tapi kau sedikit semberono Haru kau melawan orang orang 
yg kuat tanpa pikir panjang" 


"Ya karna alu yakin suatu saat akan banyak orang kuat yg 
harus kulawan jadi untuk itu aku dan Dragon harus menjadi 
kuat" 


"Baiklah kalau begitu sepertinya aku hanya bisa 
menyetujuinya.Dan aku akan ikut berpetualangan bersama 
mu" 


"Tentu saja" 
Mereka berdua tersenyum 


"Sekarang ayo kita kembali ketempat Arro' Shiori 
mengajak Haru 


"Sepertinya tidak perlu.Lihat disana mereka telah 
keluar'Haru menunjuk pada Arro dan Ren yg baru 
saja keluar dari stadium 

"Kita panggil saja mereka kemari" 


"Baiklah" 
"Arro Ren disini"Haru berteriak pada Arro dan Ren 


"Kalian disini.apa yg sedang kalian bicarakan Haru''Arro 
sedikit penasaran 


"Bukan hal yang penting'' 


"Sekarang ayo kita pulang disini sudah mulai gelap''Shiori 
mengajak teman temannya untuk pulang 


"Baiklah ayo''Haru dan Arro menjawab bersama 
"Kau tinggal dimana Ren" Haru bertanya pada Ren 
"Ah aku tinggal di dekat sekolah''Ren menjawab Haru 


"Oh kalau begitu berarti kita berpisah disini" 
"Dah Ren sampai jumpa besok" 


"Dah Ren'"Ucap Shiori dan Arro sambil melambaikan 
tangan 


"Ayo kita pulang" 


Setelah berjalan cukup lama mereka pun berpisah di 
gang masing masing 


"Dah Shiori Arro''Haru melambaikan tangannya 

"Dah Haru" Arro dan Shiro pun melambaikan tangan 
Saat di jalan Haru menabrak seseorang 

Bruk 


"Aauuu maaf aku tidak melihat jalan'Haru mengatakan 
itu sambil melihat gelang Robomonster milik orang 
itu 


"tidak apa apa" Anak itu pun pergi 


"Hei apakah kah pemain Robomonster"Haru sedikit 
penasaran pada anak itu 


"Oh ya aku pemain Robomonster''Ucap anak itu sambil 
melihat gelangnya 


"Kalau begitu bagaimana jika kita battle'' 
"Hah"Ucap anak itu dengan sedikit terkeju 


"Ya aku sedang ingin melihat seberapa kuatnya aku jadi aku 
ingin bertanding untuk meningkatkan kemampuan ku" 


"Hem baiklah aku menerima tantangan mu'' 

# 

"Baiklah kalau begitu bagaimana jika kita bertanding di 
taman dekat sini" Haru mengajak anak itu ke taman di 
dekat sana 


"Oh ya nama ku Kuroi'"Kuroi memperkenal kan dirinya 


"Dan namaku Haru" 
"Sekarang ayo kita pergi ke sana'Ucap Haru sambil 
berlari menunju taman 


"Baiklah ayo'' Kuroi pun berjalan menuju ke taman 
Setelah sampai mereka pun bersiap untuk battle 
"Baiklah ayo bertanding di sini" 

"oke" 


"Battle Robomonster'' Mereka berdua melempar 
patnernya 


"Transformation card active''Haru dan Kuroi meletakkan 
kartu pada gelang mereka 


"Meraunglah Blaze Dragon" 
'"Waaarrrgggghhhh" 


"Tunjukkan kekuatan mu Blood Bat'' 
"Aaaanggggg"' 


"Baiklah Dragon Fire ball" 

"Bat Blood claw'Bat membuat cakar merah pada ujung 
sayap nya 

"Sekarang serang dia metalic tail'Bat mengubah 
ekornya menjadi besi dan menyerang Dragon 


"Hindari itu dan gunakan Dragon Claw'Dragon 
menghindari ekor bat dan menyerang nya 


"Bat Dark burst'Bat menyambar Dragon dengan 
energi kegelapan 


"Serang dia juga Fire Burst" 


Api Dragon dan energi kegelapan Bat saling 
menghantam 


"Duuuaaarrr" 
"Ternyata kau kuat juga ya Haru" kuroi memuji Haru 
"hehehe tentu saja" 


"Tapi belum cukup kuat" 
"Bat Quick Attack"Bat mempercepat gerakannya dan 
menyerang Dragon 


"Kita juga Dragon Ouick Attack" 
Dragon dan Bat saling menghantam dan terhempas 


"Dragon Blaze Charge Dragon menyerang Bat dengan 
Api yg menyelimutinya 


"Bat Dark Charge''Bat juga menyelimuti dirinya dengan 
aura kegelapan dan menyerang Dragon 


Dragon dan Bat saling beradu kekuatan mereka 
menyerang dengan sangat cepat tanpa ada celah 


"Dragon Claw" 
"Bat Blood Claw'' 
Arrrggggghhhh 


Dragon dan Bat saling terkena serangan dan 
terhempas 


"Kau sungguh hebat Haru kau bahkan bisa menyerang Bat 
dengan telak" 


"Karena aku tidak akan menahan diri Kuroi"' 


"Kalau begitu aku juga tidak akan menahan diri Haru" 
"Ayo kita tunjukan kekuatan kita yang sebenarnya Bat" 
"Annngghhh" 


"Apa ini aku merasakan kekuatan yang besar'' 


"Vampire mode Card active'Kuroi memasukkan kartu 
baru kedalam gelangnya 


"Anggghhh"' 
Tubuh Bat dikelilingi kegelapan dan berubah bentuk 
"Sekarang tunjukkan kekuatan mu Bat Vampire mode'' 


Tubuh Bat berubah menjadi Vampire dan sangat kuat 


"Kekuatan apa ini'Haru terkejut dengan kekuatan yg 
dikeluarkan Bat 


kakak 


“Ok sampai sini dahulu ceritanya ya jangan lupa 
untuk selalu membaca,mengikuti,dan  memvote 
cerita Robomonster ya guys" 


“semoga kalian menikmatinya ya“ 


